





ACQUIRE CUSTOMERS 
THROUGH PERSONAL BRANDING 








Jonathan End 


I'm only good at certain things 
| give up when it gets too hard 
| hate challenges 

| take feedback and criticism 
personally 

| don't Like doing what | don't 
KNOW 





Kita harus jadi 
yang ini! 











Growth 
Mindset 


| can be good at anything 
| try until | get the results | 
want 

| embrace challenges 

| welcome feedback and 


criticism 


| Uke Learning about things | 


dont know 


q ..... 
lade 


VILAM 


u 





Nama saya Jonathan Ena. 


Sebagai seorang profesional, saya pernah 
bekerja sebagai Social Media Director di 


Ogilvy Indonesia dan Head of Social Media di 
GO-JEK Indonesia. 


Sekarang, saya seorang konsultan digital 
Independen dan content creator/influencer. 


Sebagai influencer, saya aktif di Instagram 
152k pengikut) dan Twitter (/5k pengikut 
berbagi topik tentang pengembangan diri, 
keuangan, dan gaya hidup kepada audiens 
saya. 


Ada berapa brand 
yang Anda lihat? 





Jeep 
Adidas 


Cristiano Ronaldo 





Brand minuman 
apakah ini? 











Apa bedanya? 
Padahal sama- 
sama kopi. 















e Brand lebih mt dikenali 
e Berbeda dan unik dibandingke 


kompetitor 








e Makin relevan ke kehidupan audience 





e Mendatangkan uang 





BUSINESS BRANDING 








PERSONAL BRANDING? 


è Kita jadi lebih mudah dikenali 

e Berbeda dan unik dibandingkan orang 
lain 

e Makin relate & relevan ke kehidupan 
orang lain 

e Mendatangkan uang 












HOW BRANDS 
DOING IT 


















HOW BRANDS 
DOING IT 






OUR 
STRENGTH 





BIG IDEA 
Dunia akan lebih baik jika... 









HOW BRAND 
DOING IT 






OUR 
STRENGTH 





Clear: 
menghilangkan 


ketombe 


BIG IDEA 


Dunia akan jadi lebih baik jika setiap orang bisa lebih percaya diri 
dalam menjalani aktivitas dan meraih kesempatan yang ada 






























OUR 
STRENGTH 





Rinso: 
membersihkan 
semua noda 
membandel di 
pakaian 











Untuk tahu permasalahan hidup customer, 
kita harus mengenal lebih dekat dengan audience kita. 








Pegawal Kantoran 


Bangun pagi. 
Cek social media, whatsapp, dan email. 


Commuting ke kantor. 
Cek social media di perjalanan. 


Ibu Rumah Tangga 


Bangun dan menyiapkan sarapan. 
Mengantar anak ke sekolah. 


Waktu istirahat, cek social media. 
Nyalain tv nonton acara gosip dulu. 
Ngobrol dengan tetangga. 


Menyiapkan makan siang. 
Menjemput anak dari sekolah. 


Waktu beristirahat ketika anak pergi les. 
Kembali membuka social media dan menonton tv. 
Bergosip dengan tetangga. 


Nongkrong dulu bareng teman-teman. 
Foto-foto buat diupload di Instagram. 


Pulang ke rumah, cek update social media. 
Tidur. 


Buka-buka social media dan forum ibu-ibu. 




















Demografi : Psikografi' ` Teknografi Perilaku 

e Usia e Personality | e Social media platform Belanja 

e Jenis kelamin e |nterest | yang digunakan 

e Status pernikahan e Nilai yang dianut . e Device yang digunakan : ° Brand yang digunakan 

e Latar belakang e Hobi . e E-commerce yang | e Motivasi membeli 
pendidikan e Lifestyle | dipakai | barang 

e Status sosio-ekonomi e Perilaku : e Media yang dibaca 3 





Latihan #1 


Segmentasi Target Audience 


Coba tuliskan dua segmentasi target audience yang bisa 
digunakan untuk brandmu/bisnismu! 


BRAND: 
SEGMENTASI TARGET AUDIENCE: 


Usia Jenis Kelamin Lokasi Geografis Socioeconomic 


С — 


Personality Hobi Lifestyle 


го 1 








BRAND: 
SEGMENTASI TARGET AUDIENCE: 


Device yang digunakan Platform Social Media Platform E-Commerce 


Technographics 


Brand yang Digunakan Motivasi Membeli Barang 


Purchase Behavior 





CREATE AUDIENCE PERSONA 







Manfaat persona: 

- mengerti kebutuhan dan motivasi audience 

- menyampaikan sesuatu yang mereka ingin 
dengarkan 

- membuat komunikasi konten yang lebih tajam 


B2C 


Dewi, 21, Mahasiswi 


“Aku perlu tempat untuk rileks, 
fokus, dan mencari inspirasi tanpa 
bikin dompet kering.” 





KESEHARIAN DEWI 

e Seharian berkuliah, malamnya belajar dan 
mengerjakan pekerjaan freelance 

e Kosan berantakan, kulkasnya kosong 
karena dia selalu sibuk kuliah dan 
mengerjakan sidejob 

@ Ke mana-mana naik Grab 





LATAR BELAKANG 

ө 21 tahun, single 

e Orang Jakarta yang kuliah di Bandung 

e Mahasiswi interior dan freelance designer 


KEUANGAN 

e Mendapat support uang kuliah dan uang 
bulanan yang terbatas dari orang tua 

e Butuh uang lebih untuk lifestyle 

e Menghasilkan 5-10 juta per bulan dari 
pekerjaan freelance 


PERILAKU ONLINE 

e Aktif di Twitter, Instagram, dan Pinterest 

e Mencari kupon atau voucher promo 

e Setiap minggu browsing online shop dan 
impulsif membeli baju 


YANG DICARI 

e Tempat untuk melepas penat setelah 
minggu yang hectic 

e Tempat tenang untuk belajar dan tidak 
terdistraksi kamar yang berantakan 

e Pengalaman yang baru dan keren 


BRAND YANG DIPAKAI 
e Starbucks, H&M, Forever 21, Charles & 
Keith 


MIMPI & HARAPAN 

e Menjadi interior designer yang terkenal 
e Traveling keliling dunia 

e Tidak khawatir soal keuangan 


KEKHAWATIRAN & KETAKUTAN 

e [idak bisa bayar cicilan kartu kredit 

e Stuck di satu tempat dan tidak bisa 
traveling 

e Mendapatkan nilai jelek di mata kuliah 


SOLUSI YANG DIBUTUHKAN DEWI 

e Tempat kerja yang tenang dan membuat 
fokus 

e Voucher promo dan diskon 

e Pakaian yang cocok untuk dipakai di 
banyak kesempatan 

e Program cicilan yang membantunya 
mengatur cashflow 

e Kemudahan dalam bertransaksi yang 
tidak perlu membuang waktu 


ousi, 39, CEO Skincare Brand 


“Aku butuh bantuan untuk 
memanage hidup yang hectic 
karena pekerjaan dan keluarga.” 





KESEHARIAN SUSI 

e Susi sudah 12 tahun merintis bisnisnya 
dengan reputasi yang sudah berskala 
nasional 

e Susi bekerja dari pagi hingga sore 

e Malamnya dihabiskan bersama keluarga di 
rumah meskipun terkadang masih membuka 
laptop dan bekerja 


LATAR BELAKANG 

e 39 tahun, 1 anak usia 6 tahun 

e Ambisius di pekerjaan 

e Tetap berusaha membagi waktu dengan 
keluarga 


PERILAKU ONLINE 

e Aktif di LinkedIn (professional), juga 
Facebook dan Instagram (personal) 

@ Aktif meriset digital marketing strategy, cara 
meningkatkan lead, marketing plan 

e Mencari event networking dan webinar 
setiap bulan 


REPORTS TO 
e |nternal stakeholders 


TEAMS 
e BODs, Managers, and PA 


RESPONSIBILITIES 

e Running the company 

e Mencari peluang untuk mengembangkan 
bisnis 


JOB MEASUREMENT 
e Positive public brand recognition 
e ROI 


TOOLS YANG DIPAKAI 

e CRM, Mailchimp, Google Analytics, MS 
Office. Free trial software untuk 
meningkatkan marketing efforts 


TANTANGAN 

e Mengurus keluarga sambil menjalankan 
perusahaan 

e Kompetitor yang semakin banyak 

e Keterbatasan modal untuk ekspansi 


SOLUSI YANG DIBUTUHKAN SUSI 

e Pinjaman modal 

e Tools yang bisa membantu menoelola waktu 
dengan baik 

e KPI dan performance tracker untuk 
memantau kinerja teamnya 


CARA MENCARI VENDOR 
e Google search, online review, peer 
recommendations, 





B2B 


Latihan Z2 





Customer Persona 


Coba ciptakan customer persona seperti contoh yang telah 
ditampilkan menggunakan template berikut. 


LATAR BELAKANG BRAND YANG DIPAKAI 


MIMPI & HARAPAN 





KEUANGAN 
BIO SINGKAT 
KEKHAWATIRAN & KETAKUTAN 


PERILAKU ONLINE 


KESEHARIAN 


SOLUSI YANG DIBUTUHKAN 





YANG DICARI 





B2C 


LATAR BELAKANG TOOLS YANG DIPAKAI 


PERILAKU ONLINE 


CARA MENCARI VENDOR 





BIO SINGKAT 


TANTANGAN 





REPORIS TO 
TEAMS 
SOLUSI YANG DIBUTUHKAN 
KESEHARIAN 


RESPONSIBILITIES 


JOB MEASUREMENT 















Problem apa yang 
bisa kita bantu 
pecahkan? 














KNOW OUR PURPOSE 
Selfless Purpose 





ИИА o e Bukan tentang kita 
e Dampak apa yang kita inginkan 
ke kehidupan orang lain 
e Bagaimana kita bisa membuat 


hidup orang lain jadi lebih baik 


ө Дра motivasi kita 
e Mengapa kita senang melakukan 
hal tersebut 








Dewi, 30, 
HR Consultant, 
Qrowth Consultant 


Selfish Purpose 
Sumber pemasukan 





Selfless Purpose 

e Membantu mengeluarkan potensi diri 
setiap orang agar pertorm di pekerjaan 

e Membantu perusahaan untuk bertumbuh 
dan berkembang dengan talent yang 





tepat 
e Ikut mendorong perekonomian Indonesia 








Ben, 26, 
Marketing Executive, 
Barista, Coffee Connoisseur 








Selfish Purpose 
Kegemaran terhadap kopi, aktualisasi diri 


Selfless Purpose 

e Mengedukasi audience soal manfaat kopi 
qan cara meracik kopi sendiri 

e Membantu orang untuk produktif 

e Mempromosikan hasil perkebunan kopi 
lokal yang underrated 

e Membantu meningkatkan taraf hidup 
petani kopi 








OUR 
STRENGTH 















e Brand lebih mt dikenali 
e Berbeda dan unik dibandingke 


kompetitor 








e Makin relevan ke kehidupan audience 





e Mendatangkan uang 





BUSINESS BRANDING 








PERSONAL BRANDING? 


è Kita jadi lebih mudah dikenali 

e Berbeda dan unik dibandingkan orang 
lain 

e Makin relate & relevan ke kehidupan 
orang lain 

e Mendatangkan uang 









HOW BRAND 
DOING IT 






OUR 
STRENGTH 





BlG IDEA 
Dunia akan lebih baik jika... 









HOW BRANDS 
DO IT 






OUR 
STRENGTH 





Clear: 
menghilangkan 


ketombe 


BIG IDEA 


Dunia akan jadi lebih baik jika setiap orang bisa lebih percaya diri 
dalam menjalani aktivitas dan meraih kesempatan yang ada 





OUR 
STRENGTH 





Diana Rikasari: 
contrast mix- 
andmatch 
fashion style 





Dunia akan jadi lebih baik jika setiap orang bisa 


BIG IDEA bebas berekspresi dan menunjukkan jati diri 
y sebenarnya. 
MISSION Membuat orang percaya diri untuk berekspresi 





STATEMENT dan menunjukkan jati dirinya. 


*x 


KEY MESSAGE 


*x 


PILLARS 











Dare to wear! 











Fashion Helationship Work Personal 








OUR 
STRENGTH 





Jonathan End: 
pendidikan dan 


pengembangan 
airi untuk 
meningkatkan 


kualitas hidup 





Dunia akan jadi lebih baik jika setiap orang tidak 


BIG IDEA oerlu khawatir karena memikirkan kualitas hidup 
Е di bawah rata-rata. 
MISSION Membantu orang berkembang untuk mencapai 





STATEMENT nidup yang lebih baik. 


*x 


KEY MESSAGE 


*x 


PILLARS 











Minaset to help you grow! 








Business & 
Marketing 


Personal 
Development 






Finance Career 








8 


H 

٤ ЁР. 
ч 
4 лм 
Ç - 


€ 


bh < 


— E 


| 







0000000000 




















IAK/BUNUS: 


fü N 

Bei | MI 

| WA | 1 | A 
m Ш | mi | x E Em 


— | 
A 





4 
` 






NABUN G DULU 





4ї 
24 
74 

NG DULU? 











ER, 











aer! 


ani k 


























feliciaputritjiasaka Message 


Felicia Putri Tjiasaka 

Investment Storyteller 

Co-founder @ternakuang.id 

CP: Kayleen (+62812-2660-4199) 
"feliciaputritjiasaka@gmail.com 
linktr.ee/feliciaputritjiasaka 





owed by heifiit. dewikumala&8 8, rivan.kurniawan +4 





NU 
= Reksadana 
98 Saham AZ may "ever 
ANS make yow rich 
F&B review Sakit #iniSaham CFA Ww Rich? 
Hi POSTS GUIDES GTV TAGGE 


fenomena 


cuci piring 


(dalam saham) 





Pegadaian 


baran 
baru? 





= 


310 posts 130k followers 1,050 following 





Cerita 
Seram 


pritaghozie @ Message 2. ++ 


1,147 posts 271k followers 639 following 


Prita Hapsari Ghozie 
CEO & Principal Consultant @zapfinance 
#diaryPrita #talkPrita #dailyPrita #reviewPrita 





Mengundang Webinar & Mendaftar Kelas y 
taplink.cc/pritaghozie 


owed by feliciaputritjiiasaka, dian mu, dewikumala89 +66 more 


u | € 


#pilihanPr... AskPrita Halo! My Zies Pandemic... Kelas Onli... Cerita Kar... 





Uang Sek... CurhatDuit 


E POSTS GT V TAGGED 


x x 
| 


E POSTS 


UNBOXING 


tidak pantas % | 


ASURANSI KESEHATAN 


PRUDENTIAL 





М ч 


— 


) F wu 
TM 1 
d A | 


FINANCIAL LESSONS @ 


Sabtu, 30 Januari 2021 
A AI 





Online via = 









FROM 


Tips supaya kamu bisa 
mendengarkan lebih baik 


L Mendengar untuk mengerti, bukan untuk 
merespon. 

2. Mute semua notifikasi dan gangguan 
los" 

3. Ulangi lagi apo yong tamu dengar dar 
langon asums 

4 Tunggu sampe lawan bicara boma 
seloso: ngomong бом jedo, apologi di 
zoom 

5. Sering-sering lotihor 


Mig MAr 








Utang numpuk, 
tabungan ga ada. IHSG tembus 
Lalu bagaimana? 6000an laa 
Jangan panik! 














philipmulyana Message A ... 
359 posts 60.2k followers 979 following 


PHILIP MULYANA 
Financial Coach, dulu financial mess 


Gw akan bantu kamu untuk benerin kondisi finansial kamu 


Biz — Shabrina «6281319265404 
taplink.cc/philipmulyana 


lowed by jiemiardian, feliciaputritjiasaka, dewikumala8S +44 more 
Ia 


MONEY DEVELOP... EDU PLAN 1 MONEYTA... UNITLINK... 


Lo 





GUIDES DTM TAGGED 


Marajn Са! 
: 





Growth hack #1 
Plus. Minus. Equal. 


^in or LIST RT 
{ ( —. = d х, 109 € 


M eu pre hy 











APA SIH PERSONAL 














BRANDING ITU? 





| S 
on 
а 
ndi 
ege 
ПП 
edi 
Ia | 
пе 
nc 
e 


MW 















APA SIH PERSONAL 
BRANDING ITU? 


e Bagaimana cara Kita mencitrakan image 








kita secara aktif 





e Apa yang orang bicarakan tentang kita 





e Bagaimana cara kita marketing diri sendiri 


e dll 











PERSONAL BRANDI 


— mengendalikan persepsi orant 
lain terhadap kita 





Yang juga akan berpengaruh ke pengembangan 
Karir, bisnis, damhubungan Kita dengan orang 
lain Ci s@kitar Kita: 









ü 





Personal branding tidak 
hanya menunjukkan 


bahwa kita lebih baik dari 





tapi juga menunjukkan 
bahwa kita adalah 








Diri kita sebagai brand? 





W e Your energy e Your beliefs & values 
No Are You Your personality e Your voice & content 
Your story e Your physica! characteristics 


Your superpower (unique strength that you own) 
e How you do it (technique & processes) 
Your credentials 


What You Do 





Buku/konten 

Produk 

Social media presence 
Visual branding/design 





What You 
Produce 





Who You А ш network 
Know 7 


Followers 














я#тппипишинининининининининининининининининиинининининининининининининининининининининининининининининининининининишщц, 
-o a 
+ 


; Story: 
Lahir dari keluarga sederhana, orang tua lulusan SMP & SMA, 
kehiqupan anak-anaknya jadi lebih baik karena berkuliah. 


Credentials: 
Menjadi social media director di advertising agency ternama 





dan juga start up unicorn. 


Jonathan, : Personality: 
Growth Consultant : Tegas, straightforward, no sugarcoating, witty (bumbu humor). 


; : Beliefs & Value: 
Mindset to help you | Percaya bahwa pendidikan adalah kunci menuju hidup yang 


lebih baik. Always have a room for improvement. 
grow 





: Strength: 
Kemampuan storytelling. Mengerti keinginan setiap audience. 


| Content: 
: Konten yang mengedukasi dan memancing diskusi untuk 
: mengajak keluar dari kerangka berpikir yang ada 


* 
* „* 
e. ef 
MENEFEREREREREREREREREZETTITITITTTTITTITTITTITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTITIOLAL 








Who Are You 





What You Do 





What You 
Produce 





Who You 
Know 





YOUR BRAND? 





e Your energy e Your beliefs & values 
e Your personality e Your voice & content 
Your story e Your physical characteristics 


e Your superpower (unique strength that you own) 


e Existing network 
e Client 
e Followers 


How you do it (technique & processes) 
Your credentials 


Buku/konten 

Produk 

Social media presence 
Visual branding/design 








guuEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNENN, 
گي‎ AR 
+ * 


5 ELEMEN 1: 


ELEMEN 2: 
Siapa Anda: 
Personal branding: 3 ELEMEN 3: 
: ELEMEN 4: 
Key Message: 
ELEMEN 5: 


ELEMEN ó: 


, 
» „* 
* چ‎ ef 
TUR 







^ хх 


1 
218 40: ө е! 
ч | ч ФУ 1 I s Pw» 4 > b > 4 | d | | 
© эу ‚ы | 51. 
r - _ 


ive added value to рев 


r 










ey will stick with u: 









HOW BRAND 
DOING IT 






OUR 
STRENGTH 





BlG IDEA 
Dunia akan lebih baik jika... 











PUSH YOUR PERSONAL BRANDING 
THROUGH SOCIAL MEDIA CONTENT 














i 19:33 

| artcoast Instagram. 

o п 
500 | e 009 artcoast 
posts followers ollowinas 

4 5 

Edit Profile 
" 


Artcoast Design Std. 


- We offered premium quality design resources to the our 
community. Here you'll find exclusive Fonts, Graphics, 


Watercolor, Mockups and more. 
NOW OPEN 


© 2 pos | healthy 
QA FOOD 
may BD m A 


ty 
VISIT OUR NEW 
GROCERY STORE 
4 


artcoastdesign.com 


EVENT DAY 


eel 
ENJOY 


972 Myrtle Ave, Brooklyn, NY 


LET'S START 
YOUR DAY RIGHT 


SUBSCRIBE 


z Ben Y 394 likes 


SES sons username Hi!! #socialmedia 


75 96 OFF a 
SWEET SALE VISIT OU 


HOP NOY Map m = t 


1уллллу лг Бэлх» уол 


Wedsesdoy — 12 - 108 ARTCOASTDESI 














View Zoom Add Slide Play Keynote Live Table 


Chart Text Shape Media Comment Collaborate Format Animate Document 


Style Arrange 


Caption* M 





Style 


Font 


22 pt 





Character Styles 







A 


Text Color 3? 


> 





7 Financial Lesson from 


E 








TRUE MARKETING 
IS STORYTELLING 





Orang ingin tahu cerita di balik kita, 

"the why": 

- mengapa kita melakukan ini 

- apa yang kita tawarkan 

- perubahan apa yang ingin kita bawa ke 
hidup mereka 


Narasikan ini ke dalam konten untuk 





Сэм membangun kedekatan emosiona! agar 
audience menjadi lebih tertarik dengan kita. 


KNOW YOUR AUDIENCE 











Demografi sikografi 
e Usia e Personality 
e Jenis kelamin e Interest 
e Status pernikahan e Nilai yang dianut 
e Latar belakang e Hobi 

pendidikan ө Lifestyle 
e Status sosio-ekonomi e Perilaku 


Cari tahu permasalahan hidup mereka dan 
pikirkan cara untuk kita bisa membantunya. ` 


: 


ech Y 
u 











A? AN, y 4 
> 





. Niche audience? No problem. 





EVALUASI TERUS-MENERUS 





Personal branding is a lifelong project 


that constantly evolves and changes. Peru 
diperbaiki 


Kita harus melakukan evaluasi untuk 





melihat apakan implementasi kita 
sudah bagus, apakah audience ANALYSIS & Sudah oke 


menangkap pesan kita, atau message EVALUAIE 





kita masih relevan dengan perubahan 
zaman. 





IT'S A MARATHON 





Rome wasn't buila in a day. 


Konsistensi menjadi kunci dalam 


membangun persona! branding yang kuat. 


Mulai posting 2-3 konten setiap minggu 


dan tingkatkan menjadi konten setiap nari. 


= . Е 
— — 





I'm only good at certain things 
| give up when it gets too hard 
| hate challenges 

| take feedback and criticism 
personally 

| don't Like doing what | don't 
KNOW 





Kita harus jadi 
yang ini! 











Growth 
Mindset 


| can be good at anything 
| try until | get the results | 
want 

| embrace challenges 

| welcome feedback and 


criticism 


| Uke Learning about things | 


dont know 











Jonathan End 





